WikipediA 


Bahasa Misia 


Bahasa Misia adalah bahasa yang pernah dituturkan oleh 
orang Misia di kawasan Anatolia barat laut. 

Tidak banyak yang diketahui mengenai bahasa Misia. 
Strabo mencatat bahwa bahasa mereka merupakan 
percampuran bahasa Lidia dengan Frigia . Dengan ini 
bahasa Misia dapat digolongkan sebagai bahasa Anatolia. 
Namun, pernyataan yang ditulis oleh Athenaeus 
menunjukkan bahwa bahasa ini mirip dengan bahasa 
Paeonia dari wilayah Paeonia di sebelah utara Makedon. 

Inskripsi singkat yang mungkin merupakan bahasa Misia 
dan berasal dari antara abad ke-5 hingga abad ke-3 SM 
telah ditemukan di desa Uyiicek di distrik Tav§anlr, 
provinsi Kiitahya, dan tampaknya mengandung kata-kata 
dari mmpun bahasa Indo-EropaJ 2 ^ 3 ^ 


Contoh kata 


AIKEC: BPATEPAIC: IWPIZI: ICK 

Transliterasi Latin: 

likes: braterais patrizi isk 

Kata-kata "braterais patrizi isk" kemungkinan berarti "untuk saudara laki-laki dan ayah", sementara Likes 
diduga merupakan nama pribadi 

Referensi 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Mysian". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

2. A Epigraphical database: "Native 'Mysian' inscription" Periksa nilai | url= (bantuan). Packard 
Humanities Institute . 

3. A The Journal of Indo-European Studies Vol 21, p. 21: "30% of the total number of words can 
easily be linked up with better known Greek equivalents and thus receive meaningful 
interpretation." 

4. A Lihat J. Friedrich, Kleinasiatische Sprachdenkmaler, 140-141. 



Bahasa Misia 

Wilayah 

Misia 

Etnis 

Orang Misia 

Punah 

Abad pertama SM 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 


■ Bahasa Misia 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

yms 

LINGUIST 

yms (http://multitree.org/code 

List 

s/yms) 

Glottolog 

mysil239 (http://glottolog.org/ 


resource/languoid/id/mysil239)lh 




Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Misia&oldid=15162470" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.55. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 































